WikipediA 

Bahasa Rusyn 


Bahasa Rusyn adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan 
di Eropa Timur dan termasuk rumpun bahasa Slavik. Para 
bahasawan menganggap bahasa ini merupakan sebuah 
bentuk transisi antara bahasa Slowakia dan bahasa 
Ukraina. 

Di Vojvodina, provinsi otonom Republik Serbia, mantan 
Yugoslavia, bahasa Rusyn adalah salah satu dari enam 
bahasa resmi. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Rusyn". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Rusyn 

pycnHbCKMM fl3biK, pyci/mbCKa 6ecl,qa 
rusyn’skyj jazyk, rusyn’ska besjida 


Pelafalan 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Kode bahasa 
ISO 639-3 rue 

Glottolog rusyl239 (http://glottolog.or 
g/resource/languoid/id/rusyl2 
39)H1 

Linguasfer 53-AAA-ec 



/' ru: sin/ 

62,000 (2000-2006) 
70 

Indo-Eropa 
■ Balto-Slavik 
■ Slavia 
■ Timur 

■ Rusyn 

Status resmi 

■!!■ Serbia (Vojvodina) 
_? s_ Slowakia 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Rusyn&oldid=14372344" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.22. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribuskBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























